04 Ujian Kehidupan 
Artikel 


io Sembuh 
Kesaksian 


“Tolonglah aku, ya TUHAN, Allahku, selamatkanlah 
aku sesuai dengan kasih setia-Mu, (Mazmur 
109:26). Mazmur ini adalah ungkapan hati dan 
doa Daud pada waktu dia dikudeta oleh Absalom, 
anaknya sendiri, dan Ahitofel, sahabat serta 
penasihat kepercayaannya. 

Persahabatan Daud dan Ahitofel begitu dekat, 
ke mana pun Daud pergi di situ ada Ahitofel, 
bahkan mereka beribadah dan melayani Tuhan 
bersama-sama dalam kondisi seperti itu, maka 
Daud sangat percaya kepada Ahitofel, bahkan 
semua nasihatnya dianggap sama dengan nasihat 
seorang nabi atau imam (2 Samuel 16:23). 


Pengkhianatan adalah sebuah kejahatan 
yang menyakitkan. Karena lawan menusuk dari 
belakang. Seorang yang dikhianati tidak pernah 
menyangka-nyangka. 

Orang beriman seharusnya tidak boleh 
melakukan pengkhianatan, karena bertentangan 
dengan iman itu sendiri. Di dalam “Iman” 
terkandung kasih, kesetiaan dan keteguhan untuk 
berharap. Sifat ini bertentangan dengan perbuatan 
khianat. 

Ahitofel adalah seorang yang diurapi dan 
dikenal hidup saleh, tapi mengapa ia melakukan 
pengkhianatan? 

Kalau melihat kepada silsilah yang tercatat 
di Alkitab, maka dapat dipastikan Ahitofel 
memendam sakit hati, dendam dan kemarahan 
terhadap Daud, karena cucunya, Batsyeba, adalah 
anak dari Eliam, puteranya. 


PENGKHIANATAN 


Perhatikan dan bandingkan catatan di bawah 
ini. “Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang 
perempuan itu dan orang berkata: “Itu adalah 
Batsyeba binti Eliam, isteri Uria orang Het itu.” (2 
Samuel 11:3). 

“Elifelet anak Ahasbai orang Maakha, Eliam 
anak Ahitofel orang Gilo,” (2 Samuel 23: 34). 

Sebagaimana kita ketahui bahwa Batsyeba 
diperkosa oleh Daud sampai hamil dan Uria 
suami dari Batsyeba terbunuh oleh karena siasat 
Daud. Untuk menutupi perbuatan jahatnya, Daud 
memperistri Batsyeba setelah menjanda. 

Eliam, ayah Batsyeba termasuk dalam daftar 
tiga puluh tujuh pahlawan yang setia kepada Daud 
(2 Samuel 23:24-39). Ahitofel, ayah Eliam, kakek 
dari Batsyeba ternyata menyimpan siasat untuk 
menjatuhkan Daud, oleh karena sakit hati, dendam 
dan kemarahan. 


MUNAFIK 


Selama menjadi penasehat dan sahabat Daud, 
rupanya Ahitofel menjalankan kemunafikan. Di 
hadapan Daud dia bersikap manis dan terlihat 
tulus, tapi ternyata pikiran dan hatinya merenca- 
nakan kejahatan. 

Sikap semacam ini bertentangan dengan iman, 
seorang beriman pastilah seorang yang takut 
akan Tuhan, yang hidup di hadapan Tuhan dengan 
ketulusan hati. Firman Tuhan mengatakan, “Jikalau 


seorang berkata: “Aku mengasihi Allah,” dan ia 
membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, 
karena barangsiapa tidak mengasihi saudaranya 
yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, 
yang tidak dilihatnya.” (I Yohanes 4:20). 

Memang kita dapat berkesimpulan bahwa 
yang terjadi pada Daud, adalah tuaian dari benih 
yang ditaburnya. Setiap orang yang menabur 
memang harus menuai, sekalipun demikian jangan 
ada orang beriman yang berkhianat. 

Di dunia yang berdosa ini, akan selalu ada 
pengkhianatan sebagai salah satu perbuatan 
jahat. Namun, “Jangan marah karena orang yang 
berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang 
berbuat curang: sebab mereka segera lisut seperti 
rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. 
Percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang 
baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan 
bergembiralah karena TUHAN, maka Ia akan 
memberikan kepadamu apa yang diinginkan 
hatimu.” (Mazmur 37:1-4). Hadapilah segala 
situasimu dengan Tuhan, selesaikan seluruh 
masalahmu bersama dengan Tuhan, jangan 
bertindak berdasarkan kedaginganmu! WI (Pdt. 
Samuel Handoko) 


“There's no 
TESTIMONY without the 
TEST” (Tidak ada pengakuan 

tanpa ujian). Meski kadang 

terasa tidak mengenakkan, kita 
semua pasti mengalami ujian di 
dalam hidup kita. Jadi ketika ujian itu 
datang, tak perlu mempertanyakan, “Apa 
salahku, Tuhan?” Karena ujian bukanlah bentuk 
hukuman. Ujian akan dialami oleh setiap kita, tak 
pandang usia, tak peduli miskin ataupun kaya. 
Seperti halnya anak sekolah, untuk bisa naik 
kelas dan lulus dari tingkat SD sampai Perguruan 
Tinggi, tentu ada ujian yang harus dihadapi. 
Selain itu, untuk masuk sebuah perusahaan yang 
diidamkan, kita harus melewati serangkaian ujian 
psikotes, wawancara, tes kesehatan, dan lain-lain. 


bersambung ke hal. 9 


- 


Ts rnnt al 
/ Supernatur 
"2 Y / 


Kamis, 
1 | DINIK Pe ap 
THESUMMIT 2key HAN gn 
in ary 2018 Pk. 17.30 WIB aan 


Gereja Mawar Sharon MEN Eye iattojra 
|| , mpaka 2 | 
| Info: Fifi Soen (OS1 - 


JULI 2 5 SENIN 


2 PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah 
MSTV dapat dipesan 
melalui Pustaka 
Rajawali dengan 
menghubungi 
031.6000.7000 
ext. 204 
” @GMStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 
via mobile di 
iPhone/ iPad, 
Blackberry & 

Android: 
http://mstv.tv 


“Tayangan recorded 
dapat berubah 


sewaktu-waktu 
kecuali Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


“MUJIZAT 
PEKERJAAN 


24 JULI 2016  R.CHAPEL SEUSAI IBADAH 


2. 


22 6 SELASA 


Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon Women 
Pk. 10.00 WIB 

GMS main hall 

Pdt. Agus Lutan 


FOMMUNICATION 


@ 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Berpikir Besar” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


The Summit 
“Supernatural Favor” 
Pk. 17.30 WIB 

GMS main hall 

Pdt. Philip M. 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Opportunity” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

GMS main hall 

Pdt. Rubin Adi Abraham 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Before30 English 
pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk. 15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk. 16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk. 19.00 WIB 
GMS Main Hall 


aa 


Sunday Service 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God Youth 
Pk. 13.00 WIB 
GMS main hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk. 14.00 WIB 
www.mstv.tv 


DEKLARASI 
Pe AAN 


PERJAMUAN 


MINGGU, 7 AGUSTUS 2016 DI RUANG'EHAPEL GMS 
Di SETIAP IBADAH 


ERBUKA UNTUK 


aya berjemaat di Gereja Mawar Sharon 

sejak 2009 dan bergabung dengan Connect 

Group (CG) sejak 2010 sampai sekarang. 
Saya pun juga sudah melayani di ibadah umum 
sebagai usher. Saat ini usia saya tiga puluh tahun. 

Beberapa waktu lalu saya terkena dampak 
pengurangan tenaga kerja dari kantor. Saya sangat 
sedih. Di saat saya sedang merintis karier, namun 
Tuhan berkata lain. 

Saya mencoba mencari pekerjaan, namun 
tidak segera mendapatkan. Saya mengganggur 
selama hampir sepuluh bulan. 

Di tengah keterpurukan tersebut, teman- 
teman dari CG mendoakan saya supaya bisa 
mendapat pekerjaan. Selama tanpa pekerjaan, 


saya mempergunakan waktu saya untuk fokus 
melayani Tuhan. Saya juga mengisi kartu doa. 

Ternyata doa dan usaha kami semua tidaklah 
sia-sia. Alkitab mengatakan, “Karena itu saudara- 
saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan 
goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan 
sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan 
dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia” (1 
Korintus 15: 58). 

Puji Tuhan! per Mei 2016 kemarin saya 
mendapat pekerjaan di perusahaan besar dan 
suasana kerja yang nyaman dan posisi yang lebih 
tinggi dari sebelumnya. 

Saat kita berserah dan menaruh harapan 
kepada Tuhan tidaklah kita ditinggalkan sebab 
Tuhan selalu menjaga dan melindungi anak-anak- 
Nya. Dia punya rencana terbaik untuk hidup kita 
asal kita selalu bersandar dan berharap pada 
Tuhan pasti akan menuai hal yang lebih besar. Puji 
Tuhan! HM (Yosef, CG D4 Surabaya) 


Demikian juga dalam kehidupan. Ada berbagai 
macam ujian yang harus dihadapi dan diselesaikan 
agar level kedewasaan rohani kita naik. Bukankah 
ujian biasanya mendahului peningkatan jenjang? 
Semakin tinggi jenjang yang akan ditempuh, 

akan semakin sulit ujian yang dihadapi. Namun 
tak perlu kuatir, ada Yesus “Sang Guru Agung” 
yang akan selalu mendampingi ketika kita sedang 
menghadapi ujian. 

Ujian juga dibutuhkan supaya kita tetap 
rendah hati. Karena tak peduli seberapa baik, 
cerdas, dan hebatnya kita sebagai pribadi, 
nyatanya kita tetap butuh Tuhan saat kesulitan 
menghampiri. 


LULUS 


Dalam setiap ujian itu, sasaran kita adalah 
harus lulus. Lulus ujian, berarti kita maju selangkah 
menuju jenjang berikutnya. Dalam Roma 5:4 
dikatakan, saat kita bertahan melewati semua 
ujian yang diwajibkan bagi kita, pada akhirnya kita 
akan mendapatkan pengharapan di dalam Kristus 
yang tidak akan pernah mengecewakan. 

“Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan 
tahan uji menimbulkan pengharapan” (Roma 5:4) 
Yusuf melalui masa-masa ujiannya selama 
kurang lebih tiga belas tahun sejak dari mimpinya 

sampai menjadi penguasa Mesir nomor dua 
setelah Firaun. Setelah melalui tujuh tahun masa 
kelimpahan di Mesir dan memasuki tujuh tahun 
masa kelaparan, barulah dia bertemu kembali 
dengan kakak-kakaknya dan mimpinya pun 
digenapi pada saat itu. 

Yusuf menjadi seseorang yang sangat matang 
setelah bertahun-tahun melalui ujian demi ujian. 
Setiap ujian dijalaninya dengan ketekunan, tekun 
melakukan Firman Tuhan. Itulah kekuatan yang 
membawa Yusuf kepada kesempurnaan iman dan 
kedewasaan secara rohani. Ketika dia lulus dalam 


satu ujian iman, maka tingkat kerohaniannya 
bertambah. Ujian demi ujian yang dilalui membuat 
Yusuf semakin dekat kepada Tuhan dan Tuhan pun 
memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi 
setiap kali Yusuf lulus dalam ujian imannya. 


MURNI 


“Maksud semuanya itu ialah untuk membuk- 
tikan kemurnian imanmu - yang jauh lebih 
tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang 
diuji kemurniannya dengan api - sehingga kamu 
memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan 
kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan 
diri-Nya.” (1 Petrus 1:7). 

Seperti halnya sebuah produk yang harus 
diuji coba sebelum digunakan, demikianlah juga 
dengan kita. Jadi, mari kita hadapi ujian apapun 
yang Tuhan ijinkan terjadi pada kita saat ini. 
Ingatlah, bahwa hal tersebut dibutuhkan agar kita 
siap dipakai-Nya pada saat yang tepat. Setelah kita 
tahan uji, yakinlah bahwa kita akan memperoleh 
kemenangan dan sukacita yang besar dari Tuhan. 

“Marilah kita melakukannya dengan mata 
yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita 
dalam iman, dan yang membawa iman kita itu 
kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 
kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 
yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk 
di sebelah kanan tahta Allah.” (Ibrani 12:2). WM 
(Melania Veronika, Jemaat GMS Surabaya Selatan 
(HOV) 


10 


SESUNGGUHNYA, 
AKU AKAN 
MENDATANGKAN 
KEPADA MEREKA 
KESEHATAN DAN 
KESEMBUHAN, 

DAN AKU AKAN 
MENYEMBUHKAN 
MEREKA DAN AKAN 
MENYINGKAPKAN 
KEPADA MEREKA 
KESEJAHTERAAN DAN 
KEAMANAN YANG 
BERLIMPAH - LIMPAN. 


-YEREMIA 33:6- 


inggu, 21 Februari 
2016 lalu saya mengi- 
kuti ibadah via live 


streaming di internet. Pada 
saat itu Pdt. Jusuf Soetanto 
(Gembala Sinode GMS) men- 
doakan jemaat yang ingin me- 
miliki keturunan dan juga yang 
mempunyai sakit penyakit di 
rahim. 

Sebelumnya, diinformasikan 
kepada jemaat yang mengikuti 
live streaming untuk mengirim- 
kan email terlebih dahulu ke 
info@gms.or.id tentang apa 
yang ingin didoakan. Maka saya 
mengirimkan email saat itu juga, 
supaya didoakan agar Tuhan 
memberkati rahim saya agar 
bisa memiliki keturunan. 

Usia pernikahan saya sudah 
tiga tahun dan belum dikaruniai 
anak. Saya juga meminta agar 
ovarium sebelah kiri, yang 
divonis dokter ada kistanya, 
untuk disembuhkan. 

Ukurannya memang tidak 
besar dan tidak membahayakan. 


Menurut dokter jika saya hamil 
maka kista ini bisa hilang dengan 
sendirinya. 

Saya menjalani pemeriksaan 
secara berkala mengenai kista 
ini. Hasil USG pertama pada 
tanggal 7 Maret 2015, dokter 
spesialis di Medan menyatakan 
bahwa ovarium sebelah kiri 
berukuran sekitar 1,8 x 2 cm. 

Hasil USG kedua pada 
tanggal 26 Januari 2016 menya- 
takan ada kista namun kecil dan 
tidak membahayakan. 

Hasil USG ketiga pada tang- 
gal 11 April 2016 menyatakan 
bahwa ovarium saya bersih dan 
tidak ada kista sama sekali. 

Puji Tuhan! Saya percaya 
ada campur tangan Tuhan 
dalam kesembuhan saya. 

Saya mengucapkan terima 

kasih kepada tim doa GMS. 
Tuhan Yesus memberkati. MP 
(Margaret Paulina, GMS Medan) 


GMS Surabaya Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


ebaktian Umum | Pk.07.00 WIB Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 
ebaktian Umum IV Pk.19.00wIB Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) GMS Revival Madiun 
ebaktian Anal Pk. 07.00 WIB Umum # Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Umum - Anak 2 Pk. 17.00 WIB 
(Supertrooper - Voltage) Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
ebaktian Anak II Pk.10.00 WIB AOG Pk. 13.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
(Supertrooper 4 Voltage) |. Bogowonto 1 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB Telp: 0351-469869 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) GMS One Family Malang 
English Service eb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 WIB 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB eb. Anak | Pk. 07.00 WIB 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB eb. Keluarga # ProM II Pk. 10.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall eb. Anak II Pk. 10.00 WIB 
(Supertrooper) eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 WIB 
eb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
teb. Pelajar Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Sabtu Pk. 16.00 WIB |. Raya Dieng 19, Malang 
I. Cempaka 18i, Surabaya. elp. 0341-570539 
teb. Profesional Muda GMS Jombang 
Sabtu Pk. 19.00 WIB eb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB eb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
I. Cempaka 18i, Surabaya. Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
eb. Umum Pk. 10.00 WIB eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
GMS Unity Surabaya Timur |. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 WIB 
eb. Umum 4 Anak 2 Pk. 10.00 WIB GMS Revival Tulungagung 
eb. Umum - Anak 3 Pk. 16.00 WIB Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
G ER EJA Sanctuary Room, 1st floor. eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
M AWA R Ss H A RO N Vision Building, Marvell City Complex eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
I. Raya Ngagel 123, Surabaya. eb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. Cempaka DR, Surabaya. Cp. Melyana (089677931982/081390801878) Jl. WR. Supratman no 104, 
. $ elp. Kantor 0355-328170 
E-mail: Info@gms.or.id GMS House of Victory Surabaya Selatan 
TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) “ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut GMS Revival Jember 
eb.Umum #Anak  Pk.07.00 eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
FAX :(62-31) 5322452 I. Siwalankerto 145 eb. Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Cp. Deky (031-70717173) eb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Persembahan Anda untuk evan AL YAA 
Gereja Mawar Sharon dan GMS Revelation Surabaya Barat . Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
5 Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB Eaglekids | Pk. 07.30 WIB 
Puki Dea laynenus. eb. Umum 4 Anak 1 Pk.0700WIB — EaglekidsIl Pk 17.00 WIB 
dapat ditransfer ke: eb. Umum #Anak 2 Pk.10.00WIB — Eaglekids III Pk. 16.00 WIB 
|. Raya Sukomanunggal Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 2 ek Pertokoan Sotelite Town ajo 26, Jember. 
BCA Veteran - Surabaya Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
elp. 031-7319854 elp & Fax 0331-425153 
NP @gmschurch 
GMS Denpasar-Bali (The Light) GMS Kediri 
Ben aa eb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA eb Umum | Pk.10.00 WIB 
Of) gereja mawar sharon eb. Umum 4 Anak II Pk. 11.00 WITA eb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
eb. Youth Pk. 14.00 WITA elp. 0354-4526285 
eb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA — CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 
I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali GMS Miracle Yogyakarta 
Kesaksian anda bisa dikirim ke: (Sebelum Depo Bangunan) badah Umum Pk. 10.00 WIB 
2 h elp: 0361-8466437 eb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
email. agung.p@gms.or.id / cb. Eaglekidz Pk. 10.30 wIB 
telp. 031-60007000 ext. 103 / GMS Revival Sidoarjo eb. AOG Pk. 13.00 WIB 
4 eb. Umum | - Anak Pk. 07.00 WIB Pacific Building It. 3, 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby eb. Umum Il - Anak Pk. 10.00 WIB |. Laksda Adisucipto 157 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 WIB telp.0274-555497, fax.0274-557904 


CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp: Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 11.00 WIB 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum « Anak Pk. 08.00 WIB 
eb.A0G 1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum -# Anak I Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Umum | 4 Anak I Pk. 10.00 WIB 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
badah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

| Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum #Anak| Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum Il Anak Il Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 

Keb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak Pk. 10.30 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. & 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 
Keb. Umum (Lt.M2 - R. Lavender, R. Edelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 - R. Jasmine & R. Rose ) 

Pk. 10.00 WITA 

Keb. AOG (Lt. M2 - R. Lavender, R. Edelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. Youth Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

|. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb.Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Youth Pk. 14.00 WIB 
|. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
egamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

lan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


» 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

|. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0352 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
elp:0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 
eb. Umum | Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 14.00 WITA 
eb. Umum II Pk. 18.00 WITA 
|. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Ibadah Umum 1 Pk. 09.00 WITA 
Ibadah Umum 2 Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

J.Supu Yusuf (depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP: Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 312875 


GMS Bitung 

ebaktian Umum 4 Anak 
ebaktian Youth (Sabtu) 

|. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 


GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum 4 Anak 
ebaktian AOG 

|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
ebaktian Umum 4 Anak 
ebaktian Youth (Sabtu) 

I. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 


eb. Umum 1 4 Anak 

eb AOG 

eb Umum 2 # Pro-M. 

Hotel M-Regency 

I. Daeng Tompo No.8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Cenrana No. 26 
akang Pasar Sawah) 

Telp. 0411 - 3638764 


for) 
D 


GMS My Home Medan 
b. Voltage (Sabtu) 
b. Pro-M (Sabtu) 
b. Umum | 4 Anak 
b. Umum II - Anak 

Keb. Umum III 4 Anal 
b. Pemuda/ Pelajar 
b. AOG 
n Plaza, It. roof, Jl 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.30 WITA 


30903 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 13.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


16.30 WIB 
19.00 WIB 
07.00 WIB 
10.00 WIB 
16.00 WIB 
13.00 WIB 
13.00 WIB 


Pe ae ana 


H. Zainul Arifin 7, 


Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 


1530760 


GMS True Vine Pe 
b. Umum (It.2) 
b.Anak (It. 1., VIP A.B.C) 
Restoran Apollo, Jl. Ahmad Ya 
b. Youth (Sekretariat It.3) 
Sekretariat : 


anbaru 


? 


d 


A3 


GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum # Anak 

Hotel Horison Ultima Palemban. 
1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
I. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 
ni no0.83 

Pk. 14.00 WIB 


In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 88800), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


Pk. 10.00 WIB 
g Lt.3, R. Semeru 


Pk. 14.00 WIB 


e 


e 
Oo 


CP.Ti 
GMS 
Hotel 


| Dr. Susilo no. 4, Lampung 
CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


0 (081995118283) 


Lampung 
b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Marcopolo, Ruang Restaurant 


GMS Jambi 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
mpleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


